WikipediA 

Bahasa Komi 


Bahasa Komi adalah sebuah bahasa Uralik yang 
digunakan oleh orang-orang Komi di bagian timur laut 
Eropa dari Rusia. Komi dapat dianggap sebagai bahasa 
tunggal dengan beberapa dialek, atau sekelompok bahasa 
yang terkait erat, ^ membentuk salah satu dari dua 
cabang cabang keluarga Permik. 

Bahasa Permik lainnya adalah Udmurt, yang terkait erat 
dengan Komi. 


Referensi 


1. A Hammarstrom, Harald; Forkel, Robert; 
Haspelmath, Martin, ed. (2019). "Komi". Glottolog 
4.1. Jena, Jerman: Max Planck Institute for the 
Science of Human History. 

2. A Saunders, Robert A.; Strukov, Vlad (2010). 
Historical Dictionary o f the Russian Federation. 
Scarecrow Press, hlm. 724. 

ISBN 9780810854758. 

Pranala luar 


■ Komi gizhod (httjD://komi kyv.org/), an Electronic 
Library by FU-Lab in Syktyvkar , Komi Republic 
(texts in Komi-Zyrian and Komi-Permyak) , 

■ Komi-Russian dictionary (http://fotoll.com/komi/ 

vocabular/) 

■ Komi Zyrian - Finnish/English dictionary (https:// 

web.archive.org/web/20160607164410/http://kyv. 

oahpa.no/) (robust finite-state, open-source) 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Komi&oldid=16626936" 



Komi 


KOMU KbIB 

Dituturkan di 

Rusia 

Wilayah 

Republik Komi, Krai Perm 
(Okrug Komi-Permyak, Distrik 
Krasnovishersky), Oblast Kirov 
(Distrik Afanasyevsky) 

Rumpun 

Uralik 

bahasa 

■ Permik 


■ Komi 

Dialek 

Komi-Zyria 

Komi-Permyak 

Komi-Yodzyak 

Sistem 

Alfabet Komi (Kiril) 

penulisan 

Permik Lama 


Status resmi 

Bahasa 

Rusia 

resmi di 

- Komi 


Kode bahasa 

ISO 639-1 

kv 

ISO 639-2 

kom 

ISO 639-3 

kom - kode inklusif 

Kode individual: 

koi (http://www-01.sil.Org/i 


so639-3/documentation.asp?id 


=koi) - Komi-Permyak 

kpv (http://www-01.sil.Org/i 


so639-3/documentation.asp?id 


=kpv) - Komi-Zyria 

Glottolog 

komil267 (http://glottolog.o 


rg/resource/languoid/id/komi 


1267)111 


Halaman ini terakhir diubah pada 7 Maret 2020, pukul 01.36. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 


















































